05.11.17 


. “ Sebuah Panggilan 


» God' Calling 


Kesaksian FKA 


06 Kekuatan Iman 


“Neraca serong adalah 
kekejian bagi TUHAN, 
tetapi Ia berkenan akan 
batu timbangan 
yang tepat.” 
Amsal 1111 


ari perikop Amsal 11:1-31 kita 
belajar motto : “Berani Jujur 
Hebat!” seperti motto yang 
ditulis pada banner besar di Gedung KPK 
yang lama. 
Motto tersebut untuk melawan 
pandangan banyak orang yang berkata 
dalam bahasa jawa bahwa “Jujur iku 
Kojor” (Jujur itu-menyebabkan- hancur 
lebur). Pandangan ini dipengaruhi oleh 
filsafat dalam bahasa Jawa juga, dengan 
tujuan menggambarkan kondisi masyarakat 
modern, yaitu Jamane jaman edan, nek ora 
edan ora keduman” (Jaman sekarang jaman 
yang gila, kalau tidak turut gila maka kita tidak 
akan kebagian). Karena itu seiring dengan 
berjalannya waktu, orang jujur menjadi semakin 
langka. 


Bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, 
kejujuran adalah mutlak, karena orang yang 
serong hatinya (tidak jujur) merupakan kekejian 
bagi Tuhan (ayat 20). 

Ketidakjujuran adalah sejenis kejahatan 
yang masuk dalam golongan penipuan dan 
kebohongan/dusta. Tuhan Yesus berkata bahwa si 
pendusta adalah anak iblis. 

“Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu 
ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. 
la adalah pembunuh manusia sejak semula dan 
tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia 
tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia 
berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah 
pendusta dan bapa segala dusta.” (Yohanes 8:44). 

Begitu kejinya ketidakjujuran di hadapan 
Tuhan, sehingga Tuhan masukan dalam 10 
Perintah Allah (Matius 19:18 band Keluaran 
20:16). 

Tujuan dari ketidakjujuran, adalah untuk 
mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, 
mendapatkan kekayaan, dan semua kekayaan 
yang diperoleh dari ketidakjujuran adalah 
menipu, karena seolah-olah memberikan 
kepuasan, keamanan dan kenyamanan seperti 
yang diidamkan orang, tapi sebenarnya akan 
membawa orang pada penghukuman, kehinaan 
dan kematian kekal (ayat 3 —8). 


KETIDAKJUJURAN 
ADALAH SEJENIS 
KEJAHATAN YANG 
MASUK DALAM 
GOLONGAN PENIPUAN 
DAN KEBOHONGAN/ 
DUSTA. TUHAN YESUS 
BERKATA BAHWA SI 
PENDUSTA ADALAH 
ANAK IBLIS. 


Penulis Amsal kemudian memberikan awasan 
(ayat 28) 

“Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya 
akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh 
seperti daun muda.” 

Kebenaran dari awasan ini, sudah terbukti 
dalam kehidupan kita. Lihatlah sekeliling kita, 
banyak orang yang memperoleh kekayaan secara 
tidak jujur, semuanya mengalami kejatuhan. Kalau 
ada yang kelihatan masih berjaya, tinggal tunggu 
waktunya, pasti jatuh, tapi orang benar akan 
tumbuh semakin mekar (ayat 8). 

Marilah kita semua memegang motto “Jujur itu 
Hebat” dan bukan yang sebaliknya. 

Marilah kita menjadi saksi Tuhan, yang bersinar 
mengusir kegelapan di dunia ini, supaya setiap 
orang dapat melihat kebenaran, dan dituntun 
untuk hidup dalam kebenaran. Berani jujur hebat! 
M (Pdt. Samuel Handoko) 


/ 


SEBUAH 9 


etiap hari saya melalui jarak yang cukup 
S jauh dari rumah menuju kantor. Di jalan, 

saya melihat banyak orang dengan 
berbagai atribut kerja: PNS, security, bos, tukang 
kebersihan, dan lain-lain. Dari situ situ saya belajar 
dua hal: 

Pertama, Tuhan memiliki seribu satu macam 
cara untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan 
kita. Kedua, Tuhan menganugerahkan kepada 
setiap orang kemampuan dan peran masing- 
masing untuk memelihara kehidupan mereka. 

Selama dua bulan, mulai pertengahan Agustus 
hingga pertengahan Oktiber 2017 ini saya memiliki 
peran baru. Saya harus merawat anak pertama 
saya, seorang diri, karena istri dan anak kedua 
yang baru lahir ada di kota lain. 

Saya harus mempersiapkan semuanya sendiri, 
mulai dari bangun pagi, menyiapkan makanan, 


4 


bekal sekolah, memandikan anak, 
dan lain-lain. 
Rasanya susah. Tapi itu adalah 
panggilan saya waktu itu. Tapi Tuhan 
memelihara. Dia memberikan kekuatan dan 
kemampuan untuk bisa melakukan semuanya, 
meski kadang belum sempurna. 

Ketika pulang, sudah larut malam, dan anak 
sudah tidur. Saya bisa melihat hari itu telah dilalui 
dengan baik, rasanya saya bahagia sekali. Maka 
benarlah kata firman, “Siapa mengerjakan 
tanahnya, akan kenyang dengan makanan” 
(Amsal 12:11). Artinya kurang lebih begini, siapa 
yang setia melakukan bagiannya dengan baik, 
kebutuhannya akan dipenuhi. 

Kebutuhan kita tidak melulu soal uang. 
Kadang merasa bahagia saja sudah cukup. 

Bayangkan, jika saya tidak melakukan 
peran saya dengan baik hari itu. Anak saya akan 
terlambat sekolah, istri saya akan marah, seharian 
saya tidak bersemangat, pekerjaan kacau, akhirnya 
tidak bahagia. Saya tidak mau hal itu. 

Saya diberi kemampuan dan kekuatan untuk 
peran saya. Ketika saya bisa mengerjakan bagian 
saya dengan baik, Tuhan menaruh bahagia dalam 
hati saya. Itu lebih dari cukup. 

Jangan iri dengan bagian orang lain. 

Setiap orang punya bagian masing-masing. 
Perhatikan bagianmu, kerjakan dengan baik, dan 
berbahagialah! Amin. (Agung) 


Kebutuhan kita tidak melulu 
soal uang. Kadang merasa 
bahagia saja sudah cukup. 


P.U.S.H. 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 
JUMAT-SABTU 


24-05 
bersomo 
- Ol / PS. PHILIP MANTOFA 
& PS. BENAIAH NARESH 
INFORMASI & PENDAFTARAN 
031-6000 7000 EXT 1216 


031-5344 424 
www.bdi.or.id 


BIAYA PENDAFTARAN M£ TRANS TASI BIS 
RP.100.000/PAX RP. 60.000,-/ORANG 

be BERKUMPUL DI ANNEX. CEMPAKA 25 
O) @buitdoommanelbdi PK. 13.00 wiB 


SATUROAY 


APM 


| 


MONDAY, 


SIBEC CONV.HALL-ITC 
GEMBONG NO.20-30 
SURABAYA 


CONTACT PERSON 
031-6000.7000 EXT. 1121 


NN 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Berpikir Besar” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Opportunity” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 


Mawar Sharon 
Senior 

“Renewing Mind” 
Pk.10.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Pdm. Lukas Wibisono 


MINGGU, 
12 NOVEMBER 2017 
DI SETIAP IBADAH 


Ka 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Krisis” 

Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Krisis” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Ridwan Hutabarat 


GEREJA MAWAR SHARON BATAM 


ta Sah OPENING 


Dibene 20176, 


) "10.005. 


“Nagoya Hill Hotel 9 
hy llroom Lt 12 


erblok Nagoya Hill 
Mare Umar Batam 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision Build- 
ing lantai 1, 

Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Blessing in Disguise” 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Rebecca Lippy 
“ disertai Perjamuan 
Kudus 
“ Healing Ministry 
di akhir ibadah Pro-M 


SETIAP 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FEagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


SABTU/05-07" 


ANO SANCTUARY LANTAI 1 


SION BU 
An CITY 
JL. RAYA NGAG 


e N 
DIN | 1 
AGEL 8 

TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Ya 
io 


'UKIT DOA IMMANUEL 


15 DESEMBER 2017 aer in 


(031) 53444274 


15 JANUARI 2018 balorid 


GRATIS IBADAH TUTUP TAHUN 
BIS ANTAR JEMPUT 31 DESEMBER 2017 
“PENGURAPAN YABES" 
"VOUCHER DISKON 50x PK 22.00 WIB 
BERLAKU BULAN BERSAMA , 
JAN-FEB 2018 PS, PHILIP MANTOFA I 


"BAZAR MULAI PK 14,00 - 21,30 WIB 


FESTIVAL 


KUASA 
ALLAH 
25 


MAKAN PERJUMPAAN 
YANG TAK TERKUFAKAN 


GOD" 
CALLING 


uji Tuhan, dua tahun lalu Gereja Mawar 
Sharon (GMS) mengadakan FKA 24 di Bali. 
Saat itu adalah pertama kalinya dalam hidup 
saya menghadiri kebaktian yang bukan agama 
saya. Saya hadir bersama teman magang saya. Dia 
mengundang saya melalui brosur FKA yang dia 
simpan dalam tasnya. 
Singkat cerita, saya hanya bisa menghadiri 
FKA hari kedua. Yang disampaikan oleh pembicara 
malam itu membuat saya penasaran, dan 
menggumam dalam hati, “Kalau Yesus itu Tuhan, 
lalu kenapa Dia mau disalibkan?” Mungkin 
bagi orang yang sudah mengenal Dia (Yesus), 
mungkin itu pertanyaan yang gampang dijawab. 
Tapi percayalah saat itu saya benar-benar tidak 
mengenal siapa Yesus. 
Sepulang dari FKA, pertanyaan itu terus 
terngiang dalam hati saya. Saya memberanikan 
diri untuk bertanya ke teman saya, dan teman saya 
hanya menjawab “Karena Dia mengasihi kita, maka 
Dia mengorbankan hidup-Nya untuk kita”. 
Jawaban itu membuat saya semakin 
penasaran. Singkat cerita, teman saya 
merekomendasikan untuk bertemu dengan 
pemimpin rohaninya. Setelah makan saya minta 
langsung bertemu dengan pemimpinnya. 
Kita pertemuan saat itu kira-kira jam 11 
malam dan tanpa kita sadari kita sudah hampir 


satu setengah jam lebih berbincang-bincang, 
dan kami memutuskan untuk pulang setelah 
pemimpin rohani teman saya berbicara tentang 
riwayat kehidupan Tuhan Yesus. 

Terus terang saya belum puas dengan 
semua jawaban dari teman saya dan pemimpin 
rohaninya. Saya di antara 2 pilihan : memilih 
mengikut Tuhan atau memilih agama saya 
terdahulu. Namun keinginan untuk mengenal 
Yesus terus menguat dalam hati saya. Selama 
3 - 6 hari itu saya tidak komunikasi dengan 
teman saya. Tapi saya sering berdoa dengan 
mengucapkan “Tuhan siapa pun Engkau, jika 
Engkau memang Tuhan, mohon tunjukkan 
DiriMu”. Di hari ke 7, saya diundang ikut CG 
(Connect Grup). 

Pada hari minggunya, saya menghadiri 
ibadah Youth, dan maju Altarcall (Panggilan 
Altar). Saya merasa ada tangan yang 
mendorong saya namun saat saya buka mata 
itu seperti cahaya putih yang terang, sampai 
akhirnya saya rebah dan hati saya plong 
dan seperti Tuhan berbicara “Ini AKU”. Itu 
pengalaman yang tidak pernah terlupakan bagi 
saya. 

Setelah itu, saya dibaptis dan menyerahkan 
diri kepada Kristus. Pilihan saya untuk mengikut 
Yesus sudah bulat. 

Hari Senin, saya ada jadwal magang siang 
hari jam 12, namun seolah-olah ada yang 
membangunkan saya pagi-pagi. Saat berdoa 
saya merasa ada cahaya terang seperti saat 
altar call, dan saat saya buka mata, saya tiba- 
tiba merasa Tuhan mengucapkan lagi “Ini AKU” 
Saat itu saya berlutut, hati dan air mata saya 
mengucur deras. Sungguh luar biasa Tuhan 
cara Tuhan memanggil dan memilih saya. 

Mari dukung dan doakan FKA 25 di Denpasar- 
Bali pada tanggal 17-18 November 2017 
mendatang. M- (Kesaksian Ni Komang Tri 
Rahayu, Youth GMS Bali/Tim Komunikasi FKA) 


Juni 2016, dan kami berdua tidak menunda 

untuk memiliki momongan. Tiga bulan 
kemudian saya hamil tetapi keguguran. Setelah 
dikuret, saya tidak diperbolehkan hamil untuk 
jangka waktu tertentu. Kami cukup sedih waktu 
itu, tetapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami 
percaya Tuhan memiliki “ganti” yang lebih baik. 

Beberapa bulan setelahnya kami rutin kontrol 
ke dokter. Pada bulan ketiga, dokter mendiagnosa 
terdapat kista sebesar 2 cm di rahim saya. Kami 
sangat terkejut! Namun, kami tetap berdoa dan 
berharap kepada Tuhan. 

Kami cukup senang dan bersyukur ketika 
mendengar pengumuman gereja bahwa pada 
tanggal 28 Mei 2017, Pdt. Jusuf Soetanto akan 
mendoakan jemaat yang ingin memiliki keturunan. 
Kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya, 
bahkan saya berpuasa sebelumnya. Pada waktu 
didoakan, kami mengaminkan perkataan Pdt. Jusuf 
Soetanto yang mengatakan, “Jangan takut dan 
khawatir sebab Tuhan sudah menyediakan.” 

Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 
tanggal 17 Juni 2017, diadakan KKR Kesembuhan 
Ilahi “Kupercaya Mujizat 4” di ibadah Profesional 
Muda GMS Surabaya. Di sana, kami sempat 
didoakan oleh beberapa pendoa dan Pdt. Judy 
Koesmanto. Ada seorang pendoa yang mengatakan 
kepada kami, “Saya yakin kistamu sudah sembuh, 
coba periksakan ke dokter.” Pada waktu mendengar 
perkataan tersebut, saya langsung mengaminkan 
dan berkata dalam hati “Saya sudah sembuh!”. 

Pada tanggal 19 Juni 2017, saya menyadari 
kalau saya sudah terlambat datang bulan selama 
satu minggu. Setelah diperiksa oleh dokter, saya 
dinyatakan positif hamil lima minggu, akan tetapi 
yang terlihat hanya kantungnya saja, janin belum 
terlihat. Puji Tuhan, kista saya juga dinyatakan telah 
hilang. 

Dua minggu kemudian, dokter memastikan 
bahwa ada janin dalam rahim saya dan 
berkembang dengan baik. Saya percaya dengan 
iman bahwa Tuhan pasti akan menyertai kehamilan 
saya sampai pada kelahiran nanti. Tuhan Yesus 
memberkati. (Arif Pradana Swasti Gumulyo dan 
Cherlin Soetantjo, GMS Surabaya) 


S aya dan suami menikah pada tanggal 26 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 

SIBEC Convention Hall-ITC, Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 

Army of God Revival Services Jl. Raya Dieng 19, Malang 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Telp. 0341-570539 

badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Convention Hall-ITC, GMS Jombang 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 

Auditorium MSCS (Voltage) Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum Pk. 10.00 WIB Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Ibadah Umum -# Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
GMS Unity Surabaya Timur JI. WR. Supratman no 104, 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB Telp. Kantor 0355-328170 
Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. GMS Revival Jember 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Ibadah Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
GMS House of Victory Surabaya Selatan Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Umum I 4 Anak Pk. 07.00 WIB Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Ibadah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
GEREJA GMS Revelation Surabaya Barat Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
MAWAR SHARON Ibadah Umum « Anak II Pk.10.00WIB Telp & Fax0331-425153 
OFFICE: Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 1 
Jl. Raya Sukomanunggal GMS Kediri 
VISION BUILDING LANTAI 6, Komplek Pertokoan Satellite Town Ibadah Umum « Anak | Pk.10.00 WIB 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Ibadah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
MARVELL CITY COMPLEX, Telp. 031-7319854 Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 


JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 


FAX : (62-31) 5322452 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


|. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP: Bp. Sunggana 


Telp. 0354-4526285 


Jl. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 


CP: 0370-635170 


E-mail: Info@gms.or.id Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 08.00 WITA 

Ibadah Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA GMS Revival Mataram - Lombok 
Memakan Ibadah Umum Pk.17.00 WITA Ibadah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA Ibadah AOG Pk. 14.00 WITA 

Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

J 

( 


Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 


| Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
dapat ditransfer ke: Ibadah Umum & Anak II Pk. 10.00 WIB Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


No Rek. A/C 010.049.700.0 


Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum 4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST. 


GMS Miracle Yogyakarta 


Pacific Building It. 3, 


BCA Veteran - Surabaya Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Jl. Laksda Adisucipto 157 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB telp.0274-555497, fax.0274-557904 
sen @gmschurch Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
ft) @gmschurch No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


surat: GMS - Vision Building Lt.6, 


elp. 8946136, Fax: 8052650 


I. Bogowonto 1, Madiun 


GMS Amanat Agung Magelang 


Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 


| Ega mawar sharon Ibadah Umum I Pk. 07.00 WIB 
GMS Revival Madiun Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Ibadah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
' . Ibadah Umum « Anak II Pk.17.00WIB Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
email. agung.p@gms.or.id / Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB Je Sa Tea 408 ' 
i P:Irma (081 3244 32651 
telp. 031-60007000 ext. 103 / Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
P Ibadah Anak (Sabtu) Pk.16.00WIB —— Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
J 


Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


elp: 0351-469869 


Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 

Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022/ 0852 1090 
0037), telp.1: (024) 761 3077, telp.2: (024) 
761 3082, telp.3: (024) 761 3078 


GMS Solo 

Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 
ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


LL 


GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
oltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


V 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: 

Ruko Bounty Blok D4 

|. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

badah Umum 4 Anak! Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak Il Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jalan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum I Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


I. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS House of Glory Bitung 


badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Tower of Strength Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS House of Restoration Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Compassion Kotamobagu 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 

Jalan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Ibadah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 
Jl. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A. 

GMS My Home Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
Ibadah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Ibadah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

Jln. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
Ibadah Pemuda 

Komp. Ruko Graha Maju Motor 
Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS New Life Jambi 

Ibadah Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (“62 852 57721624) 


